KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 


KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR 


JL. Ahmad Yani 54-56 Surabaya, Jawa Timur 60234 
Telp. (031) 8287979 fax. (031) 8287979 


Nomor : В - 66 /М.5.2/Си.2/01/2022 Surabaya, 04 Januari 2022 
Sifat : Segera. 

Lampiran : 1 (satu) Esemplar. 

Perihal : Pelaksanaan Webinar dan TeamViewer 


Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahunan 
Kejaksaan RI Tahun 2021 Wilayah Kejaksaan 
Tinggi Jawa Timur 


KEPADA YTH. 
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI 
SE - 

JAWA TIMUR 


Menindaklanjuti Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-1219/C/Cu.3/12/2021 tanggal 31 Desember 
2021 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2021 
(Unaudited), menindaklanjuti Surat diatas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan melaksanakan kegiatan Webinar dan 
TeamViewer Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2021 Wilayah Kejaksaan Tinggi 
Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Setiap Kejaksaan Negeri agar memerintahkan 2 (dua) orang peserta webinar dan teamviewer yaitu : 

- 1 (satu) orang operator SAIBA 
- 1 (satu) orang operator SIMAK BMN 
2. Untuk pelaksanaan acara webinar dengan menggunakan aplikasi zoom meeting dilaksanakan рада: 
Hari, tanggal : Senin, 10 Januari 2022 
Waktu : Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB 
Id Meeting : Disampaikan pada Group WA 
Agenda : Petunjuk Teknis Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 
2021 Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 

3. Untuk pelaksanaan acara teamviewer dilaksanakan sebagaimana jadwal terlampir: 

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2021 Agar berpedoman pada Petunjuk 
Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI Nomor : B-1219/C/Cu.3/12/2021 tanggal 31 
Desember 2021 

5. Mengingat pentingnya acara tersebut, agar peserta yang ikut tidak diwakilkan dan harus hadir tepat 

waktu sebagaimana jadwal yang sudah kami tentukan, 

Demikian untuk dilaksanakan dan diperhatikan. 


AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR 


ASISTEN PEMBINAAN 
и; 


AHELYA ABUSTAM, S.H., М.Н. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 19660615 198603 2 001 


Tembusan: 
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; 
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; 
(1 & 2 sebagai laporan) 
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur: 


6% 


% 


Агвір. 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik 
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK 
yang diterbitkan oleh BSrE 


JADWAL TEAMVIEWER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
TAHUNAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2021 WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR 


% 


HARI 
NO TANGGAL SATUAN KERJA KETERANGAN 
JAM 

1 | SENIN KEJARI BANYUWANGI 
Е 2 |tosanuari2022 [KEARI EMBER | 
| 3 | o09.00-sELeEsa | KEJARI BoNnDowoso | | 
442 Гквлвіѕтовомо | | 
PP T KEARIPAMEKasan | | 
I6l Tkesarisancratan 000000000000 | 
2 kari ЅОМмЕМРр | | 
Ps Iesarisampang | | 

9 | SELASA KEJARI KOTA PASURUAN 
| 10 | 11 Јапиагі 20220 eesarikas.pasuRuan”—— | | 
| 11 f 08.00 -sekesi  ( КЕЈАКІ КОТАМААМС |00000 | 
I1a2) T KEJARIKAB. MALANG | | 
jas kariBatu Ii | 
lia) | KEJARI KAB. PROBOLINGGO | | 
las) (кайшмалб | | 
2 [ KEJARIKOTA PROBOLINGGO | | 

17 | RABU KEJARI BOJONEGORO 
| a8 | 12Januari2022 [| КЕАКИАМОМСАМ | | 
| 19 |osoo-setesaa KATA il | 
22) T KEJARIKAB. MADIUN | | 
4) T KEJARIKOTA MADIUN | | 
l2) T KEARI poNoROoGOo— Po | 
| (калмай S | 
[24| Ikatan Ii | 
25 кыиАйРАПАУ Il | 

26 | KAMIS KEJARI KOTA KEDIRI 
| 27 | 13 Јапџағі 20220  |KEJARKABKEDIR |! 
| 28 {08.00 -sekesi = Tresaringanyuk il ЕЕ 
29) T KEARIBUTAR o 
30) T KEJARITULUNGAGUNG | 
[af o [ KEJARITRENGGaLEk | 

32 | JUM'AT KEJARI SURABAYA 
| 33 | 14 Јапџағі 20220 resaricresir |! 
| Зд | о8.00-51Ғ ЗА 7 [КЕК родо il 
ә)  lkemrtAanunGgpRAak |! 
I36l [ KEJARI KAB. MOJOKERTO | 
[371 келк КОТА MOJOKERTO | 
lal T KEJARIJOMBAanG o Do 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik 


menggunakan 


SERTIFIKAT ELEKTRONIK 


yang diterbitkan oleh BSrE 


% 


DATA PENDUKUNG 
TEAMVIEWER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 
KEJAKSAAN RI TAHUN 2021 
WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR 


SAIBA: 

a) Back up SAIBA рег 31 Desember 2021 (hasil rekon dengan KPPN, dengan hasil SAMA) : 

b) Data uang pengganti dari aplikasi e-piutang baik pidsus dan datun untuk perkara yang 
inkracht sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang masih menjadi tunggakan, dengan 
dilampirkan Berita Acara Rekonsiliasi Tahunan yang ditandatangani oleh Kasi Pidsus, Kasi 
Datun, dan Kasubbagbin: 

c) Seluruh denda dan biaya perkara tilang verstek untuk perkara yang inkracht sampai dengan 
per 31 Desember 2021 yang masih menjadi tunggakan, dengan disertai Berita Acara 
Rekonsiliasi antara bidang Pembinaan dan bidang Pidum, 

d) Denda Non Tilang (Pidum dan Pidsus) per 31 Desember 2021: 

e) Barang sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Pidum dan Pidsus) per 31 Desember 2021,. 

f) Lampiran LO sampai dengan 31 Desember 2021: 

g) Kas Bendahara Baik Pengeluaran dan Penerimaan, Kas Lainnya Dan Setara Kas sampai dengan 
31 Desember 2021: 

h) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 yang masih menjadi 
tunggakan: 

i) Retensi per 31 Desember 2021; 

j) Utang kepada pihak ketiga (dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka 
pendek) untuk belanja barang yang masih belum dibayar per 31 Desember 2021, misalnya 
pemakaian listrik, telepon, internet, air. Begitu juga dengan belanja pegawai yang masih 
belum dibayar per 31 Desember 2021, misal uang makan dan tunjangan kinerja. 

k) Rekening dinas milik Kejaksaan (Rekening Pengeluaran, Rekening Lainnya dan Rekening 
Penerimaan) sesuai dengan rekening Koran masing-masing Kejaksaan Negeri per 31 
Desember 2021: 

SIMAK-BMN: 

a) Back up SIMAK-BMN per 31 Desember 2021, 

b) Back up Persediaan per 31 Desember 2021: 

c) Rekapitulasi Barang Rampasan yang telah memiliki harga taksiran dan belum dilelang (BR1) 
sampai dengan 31 Desember 2021, 

d) Rekapitulasi Barang Rampasan yang belum memiliki harga taksiran dan belum dilelang (BR2) 
sampai dengan 31 Desember 2021, 

e) Rekapitulasi penerimaan hasil pokok lelang barang rampasan (BR3) sampai dengan 31 
Desember 2021: 

(poin c,d, dan e soft copy dalam bentuk excel) 

f) Fotocopy SP2D Belanja Modal mulai 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; 

g) Fotocopy RAB Belanja Modal Tahun 2021; 

h) FotoCopy SP2D Belanja Persediaan Akun 521811, 521813, 523112, dan 523123 dan RAB 


A 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik 
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK 
yang diterbitkan oleh BSrE 


Belanja Persediaan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 

Risalah Lelang/SK Penghapusan BMN dan Barang Rampasan sampai dengan 31 Desember 
2021 

Laporan Hibah Tahun 2021; 


